2010: YEAR OF TRANSFORMING LIVES 


warta # 


GEREJA MAWAR SHARON 


> aya adalah seorang pramuka sejati. Kira-kira 
n) begitulah diri saya ketika menginjak bangku SD 
"kW sampai SMA. Sejak sekolah dasar saya aktif 
berkecimpung di dunia kepramukaan. Mulai dari belajar 
membuat tandu, tiang benderasampai mendalami keteram- 
pilan tali menali, menghafal kode morse dan belajar penunjuk 
arah, Semua keterampilan saya pelajari hingga membuat 
saya dipilih menjadi ketua regu. 

Suatu kali saat Persami (Perkemahan Sabtu Malam 
Minggu), regu saya, yaitu regu Buaya, diberi tugas membuat 
api unggun. Terus terang, kami tidak begitu menyukai tugas 
itu. Tugas itu untuk orang "lembek". Di kala regu yang lain 
susah payah mendirikan tenda, tiang bendera, dan bilik 
kamar mandi, kami harus mencari ranting dan kayu di hutan. 
Kami terlalu sombong untuk pekerjaan seperti itu. 

Kita semua, tanpa kecuali, adalah hamba Tuhan. 
Sebagai hamba kita harus humble, atau rendah hati. Tuhan 
menginginkan kita memiliki kerendahan hati. 


Paulus yang rendah hati 
Salah satu contohnya adalah Paulus. Sebagai 


hamba, ia sangat humble (rendah hati). Suatu 
ketika kapal yang dinaiki Paulus karam karena 
badai dan kandas di sebuah pulau terpencil 
(Kis.27:14-44). Pada waktu itu Paulus sedang 
berlayar sebagai tawanan menuju Kota Roma. 

Menyadari “bencana” itu, apakah Paulus 
menuntut Allah untuk hidup yang lebih baik? 
Meski telah melayani Allah dengan banyak 
pengorbanan, apakah meminta imbalan? 
Apakah ia mengasihani diri sendiri? Ia tidak 
melakukan semuanya itu. Di sana dikatakan, 
“Paulus memungut seberkas ranting dan mele- 
takkannya di atas api,..." (Kisah 28:3a). 

la tetap tenang dan rendah hati. Ketika 
penumpang yang lain sedang berusaha meng- 
hangatkan diri dan mengeringkan badan, serta 
diliputi kekalutan dan putus asa, Paulus 
memungut ranting-ranting untuk api unggun. 
Pekerjaan memungut ranting bagi sebagian 
orang adalah pekerjaan yang tidak berarti, atau 
remeh. Tetapi Paulus mau melakukannya demi 
kebaikan orang lain (Kis.28:3a). 

Kerendahan hati diuji ketika kita diperha- 
dapkan pada situasi yang sulit dan menekan. 
Untuk diketahui, Paulus adalah hamba Tuhan 
“besar”. Tulisannya mengisi tiga per empat 
bagian Perjanjian Baru. la memiliki pengikut di 
banyak kota. Ia telah menjangkau banyak jiwa 
baru dalam pelayanannya. Namun karena 
kebenaran yang dibelanya, ia harus menjalani 
banyak penderitaan dan aniaya. la benar-benar 
dalam posisi sulit dan bisa saja “berteriak” 
menuntut keadilan kepada Allah. Tapi ia tetap 
rendah hati dan memikirkan kebaikan orang lain. 


Mujizat di balik Api 

Saat ia menaruh ranting dalam api, tiba- 
tiba keluar ular beludak menggigit tangannya. 
Bagi orang biasa, hal itu bisa membuat orang 
mati seketika. Tapi Tuhan membuat mujizat 
sehingga ia tetap hidup. Mujizat yang luar biasa. 

Namun, bagi saya ada mujizat lain yang 
tidak kalah luar biasa, yaitu ketika Paulus 
memungut ranting untuk api unggun. Api itu 
bisa menyala terus-menerus karena ada 
orang seperti Paulus. Paulus 


yang notabene seorang hamba Tuhan besar tidak 
merasa malu atau harga dirinya terinjak, ketika ia 
memungut ranting-ranting. 

Paulus akhirnya dihukum mati di Roma. Tapi 
pengaruhnya mendunia dan mengubah hidup 
banyak orang menjadi lebih baik. la benar-benar 
meneladani Tuannya, Yesus. 

Kasih karunia terbesar adalah ketika Tuhan 
Yesus merendahkan diriNya, la meninggalkan 
tahtaNya di sorga, turun ke dalam dunia dan menjadi 
manusia untuk menjadi penebus dosa. Ia yang tidak 
berdosa rela menanggung hukuman dosa supaya 
kita, yang percaya kepadaNya, memiliki hidup kekal. 

Demikian juga, adalah mujizat yang sangat 
besar ketika ada seorang yang mau merendahkan 
dirinya untuk melayani orang lain. Faktanya, banyak 
orang siap untuk naik kelas sosial, tapi tidak semua 
siapturunkelas. 

Saya kagum dengan pengorbanan jemaat di 
KKR-KKR dan even besar yang diadakan Gereja 
Mawar Sharon. Meski mereka adalah orang yang 
cukup berpengaruh di komunitasnya, tapi mereka 
mau mengerjakan hal-hal yang dipandang remeh 
untuk kemuliaan Tuhan. 

Ada yang menjadi tukang parkir, penunjuk 
jalan, mendorong kursi roda, dan lain-lain. Mereka 
mau melakukannya karena mereka tahu bahwa apa 
yang dianggap remeh oleh manusia, merupakan 
perkara besar bagi Tuhan. Banyak orang yang 
menyaksikan hal itu merasa sangat diberkati dan 
menginspirasi mereka melakukan hal yang sama. 

Saat acara api unggun, Kakak pembina me- 
muji regu kami. Dia mengatakan bahwa mengum- 
pulkan kayu dan ranting untuk api unggun adalah 
pekerjaan yang sangat berarti. Tanpanya, banyak 
orang akan kedinginan. Sejak saat itu kami 
bersukacita mengumpulkan kayu api unggun. Yang 
diperlukan hanyalah kerendahan hati untuk 
melakukannya. 

Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda 
“memungut ranting” untuk Kerajaan Allah? Apa pun 
yang Anda perbuat untuk Tuhan, meski pun terlihat 
kecil, jika dilakukan dengan kerendahan hati dan 
penuh ketulusan akan memiliki pengaruh yang besar 
bagi kebaikan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. 
m Ag/ 


03 


elompok sel adalah komunitas orang percaya 

dalam ukuran terkecil setelah institusi keluarga. 

Keberadaan kelompok sel tidak terpisahkan dari 
gereja atau tubuh Kristus. 

Oleh karena itu, memiliki komunitas rohani atau 
kelompok sel yang sehat sangat krusial untuk perkembangan 
rohani, jiwani, dan sosial kita. Komunitas rohani yang sehat 
menjadi alat efektif yang memungkinkan orang percaya untuk 
bertumbuh dalam iman dan pelayanan kepada Tuhan. Lewat 
proses kerja sama, persahabatan, membagi hidup dan 
melayani bersama dalam suatu komunitas kelompok sel, 
seorang Kristen dimuridkan dan memuridkan. Dalam 
prosesnya, ia bertumbuh dan berubah menjadi serupa seperti 
Kristus. Itulah transformasi kehidupan. 

alah satu komunitas rohani di gereja Mawar Sharon 
adalah ibadah doa pagi yang diikuti oleh semua pengerja, 
ketua departemen, dan para gembala. Sebelum bekerja 
melayani Tuhan, semua pengerja dan gembala berkumpul di 
Chapel untuk menghadiri doa pagi bersama. Di situ, kami 
semua memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berbagi 
pengalaman pribadi bersama Tuhan, berdoa syafaat untuk 


MEMPERTAJAM 
KEPRIBADIAN 
+ 


orang-orang yang kita kasihi dan even- 
even besar, terakhir ditutup dengan 
pengumuman-pengumuman. 
4 Salah satu isi pengumuman antara 
lain disebutkan nama orang-orang yang 
b sedang merayakan ulang tahun. Setelah itu, 
+ orang-orang bergiliran membagikan 
k apa kesan dan pesan kepada mereka. 
+ a Ada pujian, ada kritikan, kesan- 
k el kesan lucu, pesan-pesan moral, 
E E =  dantentusajaucapan selamat. 
le of + Salah satu hal positif yang 
Gig + kita dapat dari komunitas rohani 
[ + -$ adalah mempertajam kepribadian 
fu kita. Dari kesan-kesan yang disam- 
=] paikan ketika kami berulang tahun, 
J E kadang kita bisa mengetahui sisi- 
[s + k sisi kehidupan yang tidak kita 
ketahui sebelumnya. Kesan-kesan 
itu banyak membantu kita meng- 
gali potensi diri dan mengen- 
dalikan potensi negatif. 


MEMPERTAJAM 
Sebagian besar konsep 
diri kita dibentuk melalui kesan 
yang kita tangkap dari orang lain. 
Bahkan, kesan-kesan yang kita 
dapat dari anggota keluarga dan 
teman sangat penting untuk 
membantu kita menemukan 
talenta unik yang tersembunyi 
dalam diri kita. 
Alkitab mengatakan, sebagai 
pengikut Kristus, kita dituntut untuk mem- 
berikan kontribusi yang positif dan jujur 
dalam hal perkataan di antara anggota 
tubuh Kristus. Paulus menasehatkan, 
“Karena itu buanglah dusta dan berkatalah 
benar seorang kepada yang lain, karena kita 
adalah sesama anggota... Janganlah ada 
perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi 
F pakailah perkataan yang membangun, di 
mana perlu, supaya mereka yang mendengar- 
nya, beroleh kasih karunia.” (Efesus 4:25, 29). 
Kontribusi positif dalam hal perkataan 
sangat urgent dan krusial. Di tengah banyaknya 


penggunaan kata-kata yang diselewengkan, seperti 
pujian palsu (tidak tulus) dan kritikan pedas yang 
merusak, kita harus bergumul keras untuk 
mengusahakan perkataan kita memiliki dampak 
positif terhadap kehidupan anggota tubuh Kristus. 
Bukan berarti kompromi dengan dosa, tetapi 
mengatakan kebenaran dengan tegas dan penuh 
hikmat. 

Dalam komunitas kristen yang sehat, 
kepribadian kita dipertajam. Merupakan sebuah hak 
istimewa dan sebuah tanggung jawab yang besar 
untuk membantu sesama menemukan siapa diri kita 
sesungguhnya di dalam Kristus. 


TRANSFORMASI KEHIDUPAN 

Gereja Mawar Sharon menginginkan tiga hal 
terjadi atas setiap jemaat: pertama, setiap jemaat 
mempunyai rumah rohani (No one is without a 
home). Artinya setiap jemaat memiliki komunitas 
rohani yang sehat. Kedua, tidak ada jemaat yang 
hidup sendiri (No one stands alone). Artinya setiap 
jemaat mendapat perhatian yang setinggi-tingginya 
sehingga dia tidak pernah merasa sendirian. Ketiga, 
semua jemaat menjadi saksi Kristus (Everyone is a 
witness). Artinya setiap jemaat bisa menjadi agen- 
agen Allah di dunia ini. Hal-hal ini hanya bisa 
terpenuhi jika semua jemaat tergabung dalam 
kelompok sel. 

Meski kita tahu bahwa komunitas rohani 
memberi banyak dampak positif bagi jiwa, rohani dan 
hubungan kita, namun seringkali perlu perjuangan 
ekstra keras untuk bisa berkomitmen di dalamnya. 
Apalagi bagi orang-orang yang baru bergabung. Hal 
ini terjadi karena keinginan daging berlawanan 
dengan keinginan roh. 

Oleh karena itu, kita harus terus berdoa dan 
memenuhi pikiran kita dengan Firman Tuhan untuk 
mematahkan kuasa dosa yang senantiasa menarik 
kita jauh dari Tuhan. 

Kita harus terus-menerus menjalin hubungan 
dengan Roh Kudus dan meminta Tuhan untuk 
memampukan kita mencabut semua penghalang. 
Saya percaya, bila Tuhan ada di pihak kita, tidak ada 
yang bisa melawan. la akan menguatkan komitmen 
kita tertanam dalam suatu komunitas rohani yang 
sehat. Selamat bergabung dalam kelompok sel! 
Tuhan Yesus memberkati. = 


05 


06 


business tollowäli 


pembicara: 
Ibu Fifi Letty 
(Jakarta) 


terbuka untuk umum 


KONSER ; 


MEETING 


Senin, 8 Februari ‘10 
pk. 18.30 WIB 
R. Ibadah Utama 
pembicara: 
Ps. Philip Mantofa 


Doa malam 2 


Jumat, 12 Februari '10 


DILIBURKAN! 


Ajaklah jiwa-jiwa baru 
dalam ibadah ini! 


Rabu, 10 Februari 10 
pk. 10.00, 
R. Ibadah Utama 


Jumat, 12 Februari ‘10 
pk.18.30, 
R. Ibadah Utama 


Persiapkan diri Anda untuk 


Perjamuan Kudus 
Minggu, 14 Februari 10 


Dapatkan segera! 
DVD Army of GOD 


di konter Pustaka Rajawali 
atau hubungi Che Yong 
di 71903536 / 081330733158 


Informasi & 


a Mulai 
Pai GMS akan membuka Reservasi 


fasilitas hubungi 
untuk dilobby GMS 


Ibadah di bawah ini atau di 


(terjemahan Inggris 
< & Mandarin) 


(terjemahan Inggris) 
+ 
PERJUMPAAN DENGAN 


KASIH-NYA AKAN 
MENGUBAHKAN HIDUP ANDA | 


KUASA 
KASIHNYA 


JUMAT & SABTU, 19-20 FEBRUARI 2010 


PK. 18.00 WIB 
CONVENTION HALL 
SUN CITY MALL LT. 3 
SIDOARJO 


Pembicara : 


Pdt. Samuel Muji S. SE Contact Person 


ak tohani Ps. Philip Mantofa, sidoarjo 031 278378000 & 
0857 5681 9000 
0321 - 393026 


Ih dan 1700 de nta 
Kn Kats vana 
Tembokaya tidak dapat tembus” dan rindu Jombang: 0321 - 854337 


setiap orang mengalami perjumpaan pribadi 
dengan Tuhan Yesus 


BEMAMUNSIDENGAN Yayasan Festival Kuasa Allah 


(Gereja Mawar Sharon 
A alc 072.047.777.7. 


Tulungagung : 0355 - 328873 


Dukungan dapat disalurkan ke 


222, 
I omberkata n 


Nikal | 
Kudus 


Jika tidak ada keberatan 
yang sah dari jemaat, 
maka akan dilangsungkan 
pemberkatan nikah antara: 


Arthur Dale Doeta W. 


Helena Eva Philomena M. 


Minggu, 14 Februari 2010 


Pusat 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum II. Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak II. Pk. 10.00 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
English Service 

(MSCS 11.1) Pk, 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb, Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.15 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Soldier of Faith 


Keb. Youth (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Keb, EagleTeens Praise 
Keb. Pra Remaja 1 Pk. 10.00 
Keb. Pra Remaja 2 Pk. 16.00 
(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur II 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
JI. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan 

(Sat. Jemursari, 

Pondok Tjandra, & Rungkut) 
Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Sebelah Bank Mandiri, 

Jl. Jemursari 81 


Satelit Barat 
Doa Malam (Jumat) — Pk. 19.00 
Keb. Umum + Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum + Anak 2 Pk. 10.00 
JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak — Pk. 08.30 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Raya Menganti Gemol no.33, Sby. 


08 


Ibadah Sat. "Fear of God” 


Keb. Pelajar Pk. 13.00 
JI. Siwalan Kerto 145 


Satelit Sel, “City of Faith" 
Keb, Pemuda 1 Pk, 07.30 - 09.30 
Keb, Pemuda 2 Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda 3 Pk. 16.00-18.00 
Jl Siwalankerto 145, Surabaya 


Sat. Timur "Heart Ablaze” 

Keb, Pemuda Pk. 16.00 
(Pemuda rungkut, Pnd. Tjandra, Waru, 
Tropodo) Jl. Jemursari 81, sebelah Bank. 
Mandiri 


Sat. Timur "True Worshipei 


Keb. Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 
Sat. Timur "Harvest" 

Keb, Pekerja Pk. 07.30 
Keb, Pemuda Pk. 13.00 


di Bonnet Lt.3 Jl. Manyar Kertoarjo 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb, Pelajar Pk. 12.00 
Raya Menganti Gemol no.33, Sby. 


Sat. Timur "Fire" 


Keb, Pemuda Pk. 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja (Sabtu) Pk. 18.00 


JI, Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur “POP 


Keb, Pelajar Pk. 11.00 
Keb, Pelajar 2 Pk, 13.30 
Sat. Timur "Apostolie” 

Keb, Pemuda Pk. 08.00 
Keb, Prophetic (Pemuda Pekerja) 

(Sabtu) Pk. 18.30 


JI, Kenjeran 623 & 623a, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite” 
Keb, Pelajar Pk. 09.30 
Multifunction Hall - It. 3, TC 

JI. Gembong 20-30, Sby 


Sat. Utara "River of Life" 

Keb. Anak (Arrow Generation) Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 11.30 
Keb, Precious (Pemuda) Pk. 16,00 
Jl. Perak Timur 118, It.3, Surabaya 


Sat. Barat "Fire Of God” 


Keb.Pelajar Pk. 13.00 
Sat. Barat "Eagle" 

Keb Pemuda Pk. 15.30 
Keb.Pekerja Pk, 18.00 


Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II + Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda (Sabtu) Pk. 19.00 
EagleTeens Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAVAZ 
No, 27-32 Jl, Pahlawan da. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


Satelit Malang 

Keb, Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb, Anak Pk. 07,30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 
Keb, EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl. Raya Dieng 19, Telp. 0341-570539 


BD “Immanuel” Prigen 
Keb, Umum — Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Satelit Mojokerto 


Keb. Youth Pk. 10.00 
Keb, Eaglekids (Sabtu) Pk. 15,30 
Keb, Umum Pk. 17.00 
Keb, Doa Malam (Kamis) Pk. 18,30 


JI. Karyawan Baru 3 blok O-R 
Komplek Niaga Square Kelurahan 
Sentanan, Mojokerto (0321-393026) 
CP: Rudolf - 085231587557 


Satelit Jombang 

Keb. Pemuda Pelajar (Sabtu) 
Keb. Umum--Anak 
Sekretariat 8 tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-B 
JI, Soekarno Hatta 
(0321-854337) 

CP: Jacobus - 081356214443 


Sat, Tulungagung "COH" 


Pk. 18.00 
Pk, 16.00 


Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb, Anak | Pk. 08.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 19.00 


JI. KH, Agus Salim No.11 A-17, Pert 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 


Keb. Umum | (Minggu) Pk. 07.00 
Keb. Umum II (Minggu) Pk. 17.00 
Keb. Eagleteens Pk, 10.00 
Keb. Pemuda (umat Pk. 17.00 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 


di Pertokoan Jember Business Center 
JI. Trunojoyo 26, Jember 

Keb. Eaglekids | (Minggu) — Pk. 07.30 
Keb. Eaglekids Il (Minggu) Pk. 17.00 
di Jl. WR. Supratman 10 B, Jember 
Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 
Ibadah Umum + Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) — Pk.18.30 
Keb. Anak Pk. 08.30 
Keb, Pelajar Pk. 10,30 
Keb, Pemuda Pk. 17.00 


JI. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K” 


Keb, Umum | Pk. 07.00 
Keb, Umum II Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


11. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 328124, 
Telp/sms 0298 - 7180600 
CP: Arief Wicaksono (08562722328) 


Sat. Semarang "Double R” 


Keb, Umum Pk. 08.00 
Keb, Eaglekids Pk. 08,30 
Keb Remasa (Sabtu) Pk. 17.00 
Keb, Youth Pk. 17,00 


SekJl. Wotgandul Barat 33, samping SMU 
Kebon Dalem, 

Telp.& Fax: 024-3581900 

CP: Pdm. Bernard 5.(08562723723) 


Sat. Bandung “Double T" 

Keb. Umum + Pro-M +Anak Pk. 08.00 
Keb, Youth 1 Pk, 11,00 
Keb. Youth 2 Pk. 15.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 

Sek: Jl. Ojunjunan Pasteur 143-147 
Telp: (022) 6126524 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb, Umum+Pro-M+Anak Pk, 10,00 
Eagle Youth Community 

Keb, Pelajar Pk, 13.00 
Keb, Mahasiswa Pk. 16.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum 1 + Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 
Keb, Umum 2 Pk.18.00 WITA 


Gereja: Hotel Aston It.5, Manado 
Sekretariat: J. Diponegoro 121, 

telp, 0431-863877 

Cp. Nain (085240163011) 

Sat. Bitung "House of Glory” 

Keb. Umum (Minggu) Pk. 09.00 WITA 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.30 WITA 
Keb. Anak (umat) Pk. 15.30 WITA 
Gedung Mawar Sharon 

JI. Sam Ratulangi, Pakadoodan link III 

Telp: 0438-30903 

Cp: Pdp. Tjandra 0856 3015 797 

Sat. Amurang 

Keb. Umum (Minggu) Pk-10.00 WITA 
Komplek Terminal Bus, Kel Buyungon Amurang 
CP : Lerry (085256305074) 


Sat. Langowan "MOG" 

Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 WITA 
Keb. Pemuda (Kamis) == Pk. 18.30 WITA 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 14.30 WITA 
Gedung Heymer 

Komplek Pasar Baru, Waleure Langowan 
Contact Person : Rike (035657266887) 


Satelit Tondano “HOR” 


Keb, Umum | Pk.10.00 WITA 
Keb, Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Keb, ProM PK.18.00 WITA 
Keb. Anak Pk. 10.00 WITA 


GMS "House Of Restoration", 

Jl, DI, Panjaitan Lingk 1, Taler 

(Depan kantor Pos Tondano) 

Contact Person : Sdri Nolvien 
(085657222502) 

Sat. Kotamobagu 

Keb, Umum (Minggu) Pk. 19.00 WITA 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 19.00 WITA 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15,00 WITA 
Hotel Bulawan, Jl, Arief Rahman Hakim 
No.42, Kotamobagu Bolaang 
Mongondow 

Sek: JI. S Parman Lingk 5 Togop (95711) 
Kotamobagu 

Contact Person : Pdp Chris Tuturoong/ 
Kir Gereja (0434-22462) 


Satelit Makassar 
“God's Dwelling Place" 


Keb, Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb, Youth Pk. 12.45 WITA 
Keb, Umum+ Pro-M — Pk. 16.00 WITA 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks, Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: Samsi, 087841853770 


Satelit Palembang 
Keb, Umum 

Gedung Mawar Sharon: 
Hotel Budi, Komplek Ilir Permai 
blok D-2 No. 26-32, Palembang 
Cp: Pdp. Maxi Edward Lonta 


Pk. 10.00 WIB 


(08192043867) 
Satelit “Grace Satellite” Samarinda 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 


R. Serbaguna “The Pi 
(sebelah Pisa Cafe), 
Jl. Muso Salim 28 
Cp: Brilli (0541)7770649/ 
081808822698 


jat. Pontianak “City Harvest” 


Keb. Umum 1 (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Umum 11(1t.2) — Pk. 18.00 
Keb. Anak — (13) Pk. 10.30 
Keb. Youth — (12) Pk. 14.00 


JLA. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: IL1, (0561- 760049) 


Sat. Ambon “Fire of Glory" 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Eagle Teens Pk.15.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 12.00 


JI. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 081247070008 / 
0911 314570 


Sat, Gideon (Saparua-MIK) 


Keb, Umum Pk, 09.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.30 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931, 21487 


Sat. Masohi (Mlk Tengah) 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp, 0914-21163 CP: Jemmy Maloky, 
081343313279 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb,Anak Pk 17.00 


JI. Brigjen B. Sumitro No, 36, 
Jerili-Koc. Waipia (Maluku Tengah), 
CP:Bp. Yohanes Tupamahu (085231513790) 


Satelit Medan "MY Home" 


Keb, PRO-M (Sabtu) Pk, 19.00 
Keb. Umum | + Anak Pk. 08,30 
Keb. Umum Il + Anak Pk. 11.00 
Keb. Umum Ill + Anak Pk. 17.30 
Keb, Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


Sun Plaza, It, roof, J. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 
Sek: JI, PJ. Nehru/Kalingga 16 C 
Telp.061-4158717, 4520270 

fax, 061-4525732 


Sat. Balikpapan "Mercy Satellite" 


Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 WITA 
JI. Mayjen Sutoyo RT.44 no. 32 Gn. Malang 
(ex. gudang YOVA Lama) 

Sekret; Jl. MT. Haryono Sa RT. 41- Ring Road 
CP: Hendra Stefanus: 081803228122, 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


Sat, "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (lt. 2) Pk. 09.30 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Teuku Umar 192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


09 


10 


ada hari jumat, 17 Desember 2009 yang 

lalu, Eaglekids “My Home” Satellite 

merayakan Natal dengan mempersem- 
bahkan sebuah drama berjudul “The Story of Popo", 
Drama ini berkisah tentang sebuah pohon tua yang 
bijaksana bernama Popo. Di saat Popo masih 
muda, ia tinggal di sebuah padang rumput yang 
indah, penuh dengan bunga dan dikelilingi oleh 
domba-domba dan kupu-kupu. Di saat itulah, ia 
menyaksikan sebuah peristiwa yang akan 
mengubah dunia. 

Suatu hari ketika sang gembala sedang 
menggembalakan domba-dombanya, datanglah 
dua orang malaikat menampakkan diri kepada sang 
gembala. Malaikat itu membawa kabar gembira 
tentang lahirnya seorang Juruselamat ke dunia ini. 
Semua yang turut menyaksikan, termasuk bunga, 
rumput, domba dan kupu-kupu merasa kagum. 

Lalu mereka mulai memperdebatkan 
tentang siapa saja yang layak untuk bertemu 
dengan bayi Tuhan Yesus. Semuanya saling 
merasa dirinya yang terbaik, terindah dan terbersih. 
Karena rumput kotor akibat diinjak-injak orang, 
mereka menolak rumput untuk pergi bersama 
mereka. Akhirnya terjadilah pertengkaran dan 
perkelahian. 

Kemudian datanglah Popo beserta 


sahabatnya Pepi untuk menghentikan mereka dan 
menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang berhak 
melarang kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. 
Tetapi karena Bapa di surga telah memberikan yang 
terbaik untuk kita, sebaiknya kita juga harus 
memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Itulah 
tujuan dari cerita drama ini, agar setiap dari kita tidak 
lupa akan yang terbaik yang sudah diberikan oleh Bapa 
di surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. 

Acara diakhiri dengan mempersembahkan 
penghargaan untuk The Best Kid of the Year 2009 
(kelas besar dan kecil), kemudian Best Children 
Minister of the Year 2009 dan Most Favourite Children 
Minister of the Year 2009. Penghargaan ini diberikan 
agar ke depan anak-anak bisa terus melakukan yang 
terbaik untuk Tuhan, baik itu di rumah, sekolah, maupun 
gereja. 

Perayaan Natal ini dihadiri oleh sekitar 425 
anak-anak dan orang tua. Persiapan demi persiapan 
telah dilakukan jauh-jauh hari. Setiap minggu, anak- 
anak meluangkan waktu mereka antara 2-3 jam untuk 
latihan dalam kurun waktu sekitar 2 bulan. 

Kami bersyukur atas anugerahNya yang besar 
dan di kesempatan ini, kami mau mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang terlibat, seperti para 
panitia dari Creative Ministry, acara, perlengkapan, 
kostum, multimedia, transportasi, konsumsi, 
bendahara sampai pendataan, para volunteer dan juga 
orang tua. Kami berdoa di tahun yang baru ini, Tuhan 
akan melipatgandakan semuanya. Terima kasih untuk 
kerjasamanya and God bless you. m (Cha Cha, GMS 
“My Home” Satellite) 


a mengenal Tuhan pada Kamis malam, 
dan pada hari Minggu ia hadir di gereja. 
Pendeta mengumumkan bahwa gereja 
akan mengadakan kebaktian malam. Dan orang itu 
hadir lagi. Ketika tahu bahwa gereja juga 
mengadakan pendalaman Alkitab dan persekutuan 
doa pada Rabu malam, ia juga datang, 

Saya duduk di sampingnya saat 
persekutuan doa, dan tepat sebelum kami mulai, ia 
menoleh ke arah saya dan bertanya, "Apakah 
menurut Anda mereka keberatan bila saya 
berdoa?" 

“Tentu saja tidak," saya meyakinkannya. 
“Justru itulah alasan kita datang kemari." “Ya, saya 
tahu," katanya, “Tetapi saya punya masalah, Saya 
tidak bisa berdoa seperti yang biasa dilakukan 


orang lain." 

Saya katakan kepadanya, “Tidak masalah, 
sobat. Anda seharusnya bersyukur kepada Allah 
untuk hal itu!" Kami pun mulai berdoa, dan saya 
dapat melihat ia sangat gugup saat 
melakukannya. Akhirnya, saya 
menepuk pahanya untuk memberi 
dorongan. 

Saya tak akan pernah lupa 
akan doanya: "Tuhan, ini Jim,” ia 
mulai. "Saya 
adalah orang 
mn Pank ga jie 
temui pada ` 
Kamis malam. Maafkan saya Tuhan sebab saya 
tidak dapat berkata-kata seperti kebanyakan orang, 
tetapi saya akan mengatakan kepadaMu apa yang 
saya tahu. Saya mengasihiMu, Tuhan, Saya 
sungguh-sungguh mengasihiMu. Terima kasih 
banyak. Kita akan bertemu lagi nanti." 

Ketahuilah, doa itu membuat persekutuan 
doa kami menjadi hidup! Sebagian dari kami telah 
berdoa dengan “sangat baik". Kami mengguna- 
kan segala macam doktrin, mengungkapkan 
kebesaran seluruh jagad raya dengan kata-kata 
yang muluk. Namun orang ini hanya berdoa dengan 
sungguh-sungguh. 

Anak-anak saya telah mengajarkan kepada 
saya banyak hal tentang teologia. Saat mereka 
masih kecil, kami pernah menerima tamu 
berpendidikan tinggi. Setelah selesai makan, kami 
bersiap untuk mengadakan kebaktian keluarga dan 
kami mengundang orang itu untuk bergabung. 


Ketika. tiba saatnya untuk berdoa, anak-anak 7747” 


dengan gaya kanak-kanak mereka, mengucap syukur 
kepada Tuhan Yesus untuk sepeda roda tiga, kotak 
pasir, pagar dan lain-lain. Tamu kami hampir tak sabar 
untuk mengajak saya berbicara secara pribadi. 

“Profesor Hendricks, “ia mulai berbicara, “Anda 
tidak ingin mengatakan kepada saya kan bahwa Anda 
adalah profesor dari sebuah seminari teologia, dan Anda 
mengajarkan kepada anak-anak Anda untuk 
mendoakan hal-hal seperti itu?” 

“Saya memang mengajarkan hal itu kepada 
mereka," jawab saya. “Pernahkah Anda berdoa untuk 
mobil Anda?” 

“Tentu saja,” jawabnya, “Tapi itu berbeda." 

“Oya?” sanggah saya. “Apa yang membuat 
Anda mengira mobil Anda lebih penting bagi Allah 
daripada sepeda roda tiga anak saya?" Kemudian saya 
mendesaknya, "Anda sering melakukan perjalanan. 
Apakah Anda pernah berdoa untuk mendapatkan 
perlindungan?" 

“Saudara Hendricks, saya tak pernah pergi ke 
mana pun tanpa memohon kemurahan perlindungan 
Tuhan atas perjalanan saya." 


“Keselamatan itulah 
yang anak saya syukuri kepada 
Yesus saat ia bersyukur atas 
pagar itu. Pagar itu membuat- 

nya terhindar dari anng o 


anjing besar yang ada di V 
balik pagar!" #3 
(Howard Hendricks) - 


= 
rm 
n 
yA 
O 
= 
m 
25 


Ketik 

dengan huruf kecil: 
warta spasi umur 
spasi jenis 
kelamin(L/P) spasi 
kota spasi jawaban 
1-9 spasi jawaban 10 


(Contoh: warta 20 p 
sbyabcdabc 
artikelnya lebih 
bagus) 


ke 0816-1500-8000 
paling lambat tanggal 
14 Februari 2010. 


Pengumuman undian 
akan diumumkan 
pada warta edisi 

14 Maret 2010. 


Dalam rangka meningkatkan pelayanan kami terhadap jemaat, kami membutuhkan 
partisipasi anda untuk mengisi quesioner dibawah ini lewat SMS (tarif normal). 
Sebagai tanda terimakasih, kami menyediakan souvenir cantik bagi anda yang beruntung. 


1. Bagaimanakah tampilan warta GMS? 
A. Ilustrasi & judulnya sangat menarik 
B. Biasa Saja 
C. Tidak menarik 

2. Bagaimanakah desain artikel & pengumuman warta GMS? 
A. Desainnya membuat artikel & informasi untuk membacanya 
B. Kurang menarik untuk dilihat namun saya tetap membaca isinya. 
C. Membuat artikel & informasinya tidak enak dibaca 
D. Tidak menarik, malas untuk membacanya. 


3. Menurut anda, tulisan artikel yang dimuat di warta GMS 
A. Menarik, enak untuk dibaca. 
B. Temanya menarik tapi pembahasannya kurang berbobot 
C. Tema & tulisannya tidak menarik 
D. Saya tidak membacanya 


4. Apa yang anda dapat setelah membaca artikel warta GMS? 
A. Pengetahuan saya bertambah, mendapat inspirasi dan ide-ide baru. 
B. Iman dan jiwa saya dikuatkan, memberi pengharapan, kerohanian saya dibangun. 
C. Saya semakin tahu hal-hal yang terjadi di GMS dan tidak ketinggalan 
informasi kebaktian serta acara-acaranya. 
D. Menyediakan alat bantu bagi saya untuk menguatkan & memberitakan kabar baik 
pada orang lain. 


5, Apakah bahan yang paling anda inginkan? 
A. Tulisan dari gembala-gembala / suara gembala 
B. Kesaksian dari jemaat 
C. Artikel yang menginspirasi 
D. Pengajaran yang Alkitabiah 
E. Informasi tentang satelit-satelit yang lain 
F Liputan acara-acara yang diadakan oleh GMS 
G.Pengumuman jadwal kebaktian tiap minggu & acara-acara lainnya yang up-to-date, 


6, Apakah warta GMS memberkati & memenuhi kebutuhan anda 
akan informasi GMS terkini? 
A. Ya, saya sangat diberkati oleh warta GMS 
B. Cukup dalam artikel dan informasi 
C. Kurang memenuhi kebutuhan saya akan artikel & informasi 
D. Tidak memberkati saya 
7. Apakah yang anda lakukan setelah anda membaca warta GMS! 
A. Menyimpan & mengkoleksinya 
B. Memberikan kepada orang lain untuk dibaca 
C. Menaruhnya ditempat yang orang lain dapat membacanya 
D. Membuangnya 


8. Apakah anda sudah dapat menggunakan warta secara efektif seba 
yang memperlengkapi diri anda dan memberikan dampak bagi sekeliling anda? 
A. Sudah menggunakan warta dengan maksimal dan terlihat dampaknya disekeliling saya 
B. Belum terlihat dampaknya tapi saya sudah menggunakan warta dengan sebaik-baiknya 
C. Masih belum efektif menggunakan warta sebagai alat untuk membangun kehidupan 


9. Apakah saran anda untuk warta GMS agar dapat menjadi lebih baik, memberkati, 
memperlengkapi dan berdampak bagi anda dan orang-orang disekeliling anda? 


Atas partisipasi anda, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati 


